WikipediA 


Bahasa Chuvash 


Bahasa Chuvash (Chuvash: ’^aBamua, Cavasla, IPA: 
[tcaua^ 'la]; atau juga dikenal dengan nama Chavash, 
Chuwash, Chovash, Chavash, (^uva§ or ^ua§) adalah 
sebuah bahasa Turkik , yang terutama dipertuturkan di 
bagian barat Pegunungan Urai , Rusia tengah oleh suku 
bangsa Chuvash. Bahasa ini secara resmi ditulis dengan 
aksara sirilik dan menggunakan semua huruf-huruf yang 
dipakai di aksara Rusia dengan menambahkan empat 
vokal berdiakritik: A, E, dan 9 . Jumlah penuturnya 
hampir mencapai 1.660.000 jiwa.'^^^ 

Referensi 

1. ^ " [1] (http://www.ethnologue.com/show family.a 
sp?subid=90009) Ethnologue" 

2 . ^ 

http://www.ethnologue.com/show language.asp? 

code^chv Ethnologue 

Pranala luar 

■ Interactive Chuvash-Turkish Weh Dictionary (htt 

p://www.turkhirlik.gen.tr/index.php?option=com_ 

glossary&func=display&ltemid=52&catid=37) 



Chuvash 


MaBam/ia, Cavasla 

Pelafalan 

/t£dua§ ' la/ 

Dituturkan di Rusia 

Wilayah 

Chuvashia 

Penutur 

1.330.000 (Sensus Rusia 

bahasa 

(2002)) {tidak tercantum 
tanggal) 

Rumpun 

Altaikl^l (kontroversial) 

bahasa 

■ Turkik 


■ Oghurik 


■ Chuvash 


Status resmi 

Bahasa 

Chuvashia (Rusia) 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

CV 

ISO 639-2 

chv 

ISO 639-3 

chv 


ar.chuvash.org) 


Wikipedia juga 

■ Chuvash People's Site, in Chuvash, English, Esperanto 

'■J 

} mempunyai edisi 

and Russian (http://chuvash.org) 


Bahasa Chuvash 


Referensi 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Chuvash&oldid=8284703 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 27 November 2014, pukul 12.03. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 












































